"Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami 
berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari 
apa yang telah mereka kerjakan.” (AS. An-Nahl (161: 97) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


FASSION FOR. KNOWLEDGE 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Anak Muda “Keren” Akhir Zaman 
Oleh Hardita Amalia. S.L, M.Pd.I 


ISBN 10: 602-249-944-5 
ISBN 13: 978-602-249-944-2 


Penyunting: Stevia Ayu Maulina 
Penyelaras Akhir: Dewi Widyastuti 
Desain cover: Helen Lie 
Penata letak: Nurhasanah Ridwan 


@2015, PT Bhuana Ilmu Populer 


Oibla adalah Imprint dari BIP 
Jln. Palmerah Barat 29-37 unit 1, Jakarta 10270 


O Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau 
seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


Kutipan Pasal 72: 
Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (UU No.19 Tahun 2002) 


Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan 
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 
1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta 


rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 


Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, menge- 
darkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil 
pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ 
atau denda paling banyak Rp500.000.000,0o (lima ratus juta rupiah). 


O Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. 
Diterbitkan oleh PT Bhuana Ilmu Populer 
Kelompok Gramedia 
Jakarta, 2015 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


/M.Pd.IJ 


alia. S.L 


OIBLA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com | | | 
k 


Kesan Para Pembaca “ 


“Buku ini sangat inspiratif dan mampu memotivasi anak 

muda “biasa” menjadi anak muda “keren” di akhir zaman 

sekarang. Buat anak-anak muda, buku ini recommended for 
you to read it! C6 len!! :) 

—Lyna Mohammead, Mahasiswi asal Vietnam, 

penerima beasiswa IDB (Islamic Development Bank) alumni 

Universitas Brawijaya, Malang 


“Waw... buku yang satu ini bakal membuat kamu tahu ra- 

hasia sukses yang sesungguhnya. Formulanya benar-benar 
Mantap. Baca dan Praktikkan!” 

— Mirza, Founder and Director Billionaire Coach, 

Writer 


“Anak muda yang ngaku keren wajib baca buku ini. Bakal 
keren to the max!" 
—Aminah Mustari, Editor 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Masa muda adalah masa untuk menanam kompetensi. 
Kompetensi yang diperlukan manusia itu sangat banyak, 
tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian: Perta- 
ma, kompetensi internal, yakni yang terkait kemampuan 
kita menopang kehidupan kita sendiri, baik dari segi fisik 
maupun mental. Kedua, kompetensi horizontal, yakni yang 
terkait kemampuan kita bergerak di tengah manusia lain- 
nya. Lalu ketiga, kompetensi vertikal, yakni terkait kemam- 
puan kita menengguk energi tak terhingga dari Sang Maha 
Pencipta, sekaligus menjadikan hidup kita lebih bermak- 
na. Buku ini ikut memberikan bekal bagi pembaca untuk 
menanam kompetensi-kompetensi itu, yang pasti akan kita 
petik buahnya buat masa depan kita, baik di dunia maupun 
di akhirat: 
— Prof. Dr.-Ing. H. Fahmi Amhar, peneliti, penulis, 
aktivis dakwah Lintas Komunitas 


“Jika hari ini kita melihat kondisi generasi muda terjerat da- 
lam kegelapan, buku ini akan menjadi pelita yang memberi 
cahaya penuh keistimewaan. Jika hari ini kita menyaksikan 
muda-mudi tak jelas tujuan, buku ini akan menjadi penun- 
tun mereka menuju jalan kemuliaan. Buku ini akan menjadi 
bekal bagi mereka (generasi muda) untuk mempersiapkan 

masa depan yang penuh kebahagiaan." 
—Ustadz Asep Supriatna National Trainer , “Personal 
Development Trainer-Inspirator Perubahan" 


vi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Jika buku ini dibaca oleh anak muda, sangat luar biasa. Bila 

buku ini dibaca oleh orangtua, semakin istimewa. Karena 

memberikan pandangan yang akan melahirkan cahaya ke- 

bangkitan Islam bagi generasi masa depan. Anak muda dan 
orangtua, direkomendasikan membaca buku ini: 

—Muhammad Maliki, penulis buku-buku 

Public Speaking 


“Menjadi spektakuler di usia muda, why not? Mari berlom- 
ba menipis batas perbedaan dari para sahabat, berlomba 
menjadi pemuda di barisan terdepan penegak kalimatullah 
yang unggul tidak hanya di dunia tapi kehadirannya nanti 
di surga, tentu Islam solusinya. May Allah help us on the right 
wgy. Let no one missed us from that path, peace be with you 
and the mercy blessing of Allah." 
—Ice, penerima beasiswa LPDP Mahasiswi Pasca 
Sarjana Jurusan Tekhnik Material Institut Tekhnologi 
Sepuluh November, Surabaya 


“Bahasanya sederhana, tapi sangat mengena. Fakta dan ki- 
sah-kisah yang dipaparkan penulis juga sangat dekat de- 
ngan kehidupan kita. Buku Anak Muda Keren Akhir Zaman 
sangat recommended untuk dijadikan referensi dan motivasi 
kita (generasi muda) yang ingin selalu melejitkan potensi 

diri untuk menggapai ridha Illahi." 
—Retno Pangesti, Mahasiswi Kedokteran Universitas 
Wijaya Kusuma, Surabaya 


vii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Judul yg sangat menarik apalagi jika telah menyelami isi 
bukunya lebih ajiib deh, sarat akan hikmah: 
—Rindyanti Septiana, Writer, Pemerhati Remaja 


“Renyah dan gaul banget deh ni buku. Walau mengung- 
kapkan data-data faktual dan keilmuan yang tinggi, tetapi 
tetap enjoy menikmatinya. Sampai nggak sadar isi bukunya 
telah merasuk dalam hatiku, hingga ketagihan untuk terus 
membacanya. Lebih luar biasanya lagi buku ini tidak hanya 
menyentuh dari segi tulisan, tapi ia mampu membekas di 
pikiran. Sehingga membaca buku ini mampu membang- 
kitkan semangat, mengarahkan menemukan jati diri, hingga 
bisa meraih prestasi secara maksimal" 
—Laode Munafar, Ksatria Pena, Founder Penerbit 
Gaul Fresh 


“Keberuntungan seorang Muslim adalah berpeluang me- 
rasakan dua kebahagiaan, yaitu dunia dan akhirat. Dan ke- 
beruntungan seorang pemuda Muslim adalah bagaimana 
tetap menjaga keislamannya bahkan hingga di akhir zaman. 
Bagaimana caranya? Insya Allah buku ini akan menemani 
kita." 
—Radinal Mukhtar Harahap, penulis 5 jiwa 
pemberani, i Love Study, menulis itu asyik, peaceful jihad: 
guru dan motivator 


Vili 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Menurut saya, buku Anak Muda Keren Akhir Zaman ini sa- 
ngat bermanfaat buat generasi muda Islam, akhlak dan mo- 
ral pemuda dipertaruhkan, sehingga perlu adanya refleksi- 
refleksi yang tidak menggurui agar mudah diterima anak 
muda. Seperti membaca buku ini. 

—Anifa Hambali, Novelis dan Aktivis Kampus 


“Dirangkai dengan bahasa yang indah, dan tiap baitnya me- 
muat pesan yang menggugah. Buku ini hanya cocok untuk 
kamu-kamu yang mengaku anak muda keren akhir zaman." 
—Nety , Mahasiswi Pasca Sarjana Universitas 

Gajah Mada, Penerima Beasiswa Dikti 


“Sebuah buku yg sangat inspiratif yang mampu menggam- 
barkan bagaimana kondisi anak muda saat ini dan mendo- 

brak dengan solusi kebangkitan. LUAR BIASA!" 
—Vona Mayasari, Mahasiswi Pasca Sarjana Universitas 
Muhammadiyyah Prof DR Hamka, Jakarta 


“Ketika saya mulai membacanya, saya rasa ini bukan buku 
biasa. Ada kisah menarik, ada pesan menggugah, ada hal 
yang bisa antarkan kita jadi lebih baik lagi. Salah satu buku 
yang pantas dinikmati dan disantap oleh mereka yang ingin 

berhasil dunia sekaligus akhirat: 
—Rizgi Awal, Pengisi Rubrik Generasi Emas RRI Pro 2 
Bandung, Islamic Mindset Inspirator 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Satu lagi karya anak muda Muslim yang memadukan gaul 
remaja dibalut fikroh Islam. Smart, fun, and syar'i. Seru deh!" 
—@Alga Biru , Redaktur Majalah Remaja Islam DRISE 


“Masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Di masa inilah 

remaja kerap mencari 'sosok teladan! Jika figur teladan yang 

disorotnya SALAH maka ia akan jadi remaja amburadul, alay 

and follower buta . Siapa sosok teladan remaja muslim? Yuk, 
anak muda keren kudu baca buku ini 

—Al-Khanza Demolisher, Penulis Buku 

Bidadari Revolusi, @LastRi-And 


“Buku ini begitu inspiratif dan recommended untuk dibaca 
oleh semua anak muda Muslim yang ber-azzam kuat untuk 
menjadi pribadi yang sukses agamanya, dunia dan akhirat: 
—Muhammad Sun'an, alumni Politeknik Negeri 

Malang, aktivis dakwah 


“Subhanallah! Amazing! Buku ini menghadirkan cahaya 
terang bagi generasi muda, menyuarakan perubahan menu- 
ju pribadi ideologis. Mengalir dari pikiran jernih seseorang 
yang mewakafkan dirinya hanya untuk Islam. Anak muda 
keren yang ingin sukses di dunia dan akhirat serta ingin 
berada di garda terdepan perjuangan Islam, wajib baca 
buku ini." 
—Rizki Muhammad Ramdhan, Dream Inspirator, 
Mahasiswa Berprestasi UPI 2013, Penulis Buku 
7 Mata Air Menuju Sukses 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Gaul dan menginspirasi, yang mengaku anak muda wajib 
baca" 
—Muhammad Amin, Penulis Muhasabah Para 
Pendosa, OTW To Jannah, From Jomblo To Nikah 


“Mau jadi anak muda keren? Wajib baca Anak Muda “Keren” 
Akhir Zaman. Really... inspiring pakai banget. Mampu me- 
mompa Our big dreams to be come true. Usaha keras mem- 
beri yang terbaik disertai tawakal tak akan mengkhianati cita 
yang besar. Ya... buku ini mampu menyuguhkan itu. Let's 
to be 3K zaman ini di sisa waktu yang Allah berikan pada 
kita. Nggak pakai TAPI, juga nggak pakai NANTI. Bismillah... 
Semoga Allah senantiasa meridhai penulis atas karyanya 
yang luar biasa serta pembaca budiman yang menjadi luar 
biasa pula” A - 
—Efinda Putri N. Susanto, Mahasiswa Fisika Unair, 
Juara 1 Poster PIMNAS 2014 


“Kita telah dikepung oleh berbagai macam bid'ah dan tradisi 
Barat. Anak-anak muda Muslim sudah banyak kehilangan 
identitasnya. Mereka tak mampu lagi membedakan mana 
yang halal dan haram, mana yang ma'ruf dan mana yang 
munkar. Lalu, apa yang mesti dilakukan? Nah, karya ini hadir 
memberikan jawabannya. Ditulis dengan gaya anak muda, 
ringan, dan tidak menggurui. Selamat mencicipi! Semoga 
Anda berada di antara pemuda dambaan surga!" 
—Kusnady Ar-Razi, Penulis Salvation, Kontributor di 
Kutlah Media dan Kolomnis di RE-ID Majalah Ideologis 


Xi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Hidup sukses dunia akhirat itu bukan sekadar angan. Baca 
buku ini dan temukan pelecut untuk menjadi anak muda 
keren akhir zaman. Enjoy!” 

—Emma Lucya Fitrianty, penulis buku-buku Islami 


“Bagus isinya. Simple, bukan hal yang muluk-muluk, dan 

berkaitan langsung dengan kegiatan sehari-hari anak muda 
zaman sekarang: 

—Dara Ninggar Ghassani , Mahasiswi Kedokteran 

UNAIR, peserta delegasi indonesia di event ASEAN youth 

exchange, chulalongkorn university , Thailand 2013 

dan program IFMSA untuk professional medical student 

exchange 2014 


“Buku Anak Muda Keren Akhir Zaman cocok banget buat 

mereka yang sedang mencari jati diri. Dengan bahasa yang 

'anak muda' banget dan pengungkapan yang sederhana tapi 

'ngena'. Recommended deh buat yang pengen move on dan 
berlari sekencang mungkin menuju surga-Nya. 

—Ditri Ayu Rizki, Mahasiswi Sastra Jepang 

Universitas Brawijaya 


xii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1 


JazakumuN lah : 
Khairan Katsir: 


INSPIRETOR IN MY LTE» 


ena 


ALHAMDULILLAH, RASA syukur saya panjatkan atas 
nikmat Allah SWT karena kemudahan yang telah Dia 
diberikan akhirnya saya dapat menyelesaikan sebuah 
karya cinta untuk anak muda, sosok dambaan umat, 
tonggak perjuangan peradaban kejayaan Islam di muka 
bumi ini. 

Saya berharap setiap goresan tulisan mampu men- 
jadi motivasi bagi setiap anak muda agar menjadi yang 
terdepan dalam kebaikan dan perbaikan, serta menjadi 
pemberat di Yaumul Hisab (Hari Perhitungan) kelak, 
penghapus seluruh dosa dari mulai baligh hingga ajal 
menjemput, supaya Allah SWT semakin ridha dan sa- 
yang, sehingga saya layak menatap wajah mulia-Nya, 


Xii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Anak Muda "Keren" Akhir Zaman 


dan Allah SWT berkanan memberikan Jannah Firdaus 
yang penuh keabadiaan. Aamiin... 

Saya juga termotivasi menyelesaikan tulisan ini, 
sebagai bentuk rasa cinta kepada baginda Nabi Mu- 
hammad SAW dan keinginan saya untuk menjadi ba- 
gian umatnya yang mampu melanjutkan perjuangan 
baginda Nabi, menerapkan Islam ke penjuru dunia, 
dan semoga kelak bisa membersama baginda Nabi 
SAW dalam Jannah-Nya. 

Saya juga berharap karya ini bisa menjadi amal 
shaleh almarhum Bapak, betapa banyak jasa yang telah 
beliau berikan, semoga Allah SWT memberikan Jannah 
bagi almarhum. 

Saya juga berterima kasih tiada terhingga kepada 
Mama, Ny. Soeharti, beliau adalah guru kehidupan bagi 
saya, yang dengan ikhlas telah mencurahkan kasih sa- 
yang dan keikhlasannya dalam mendidik saya. Semoga 
Allah SWT memberikan Jannah bagi beliau. 

Teramat spesial untuk suami tercinta yang Allah 
SWT pilihkan untuk saya, imam yang shaleh, teman da- 
lam perjuangan, Muhammad Sun'an. Jazakallah ahsanul 
jaza' atas tulus cinta dan sayang yang diberikan bagi 
saya, mendamba bersamamu dalam Jannah Allah SWT. 

Serta terima kasih saya sampaikan pada Budhe Mi, 
Ibu kedua bagi penulis, atas setiap kasih sayang yang 


XIV 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


telah diberikan. Juga, Alhamdulillah saya ucapkan teri- 
ma kasih kepada keluarga besar penulis, Bapak dan Ibu 
Mertua: Bapak Thaib dan Ibu Kamsiani, kedua kakak 
penulis: Mba lia dan Mbak Nora, juga inspirator cilik 
keponakan saya yang selalu membuat semangat bila 
melihat mereka, si shaleh Fatih dan si shalehah Syifa. 

Saya juga haturkan terima kasih atas ilmu, duku- 
ngan, dan doa yang telah diberikan Ustadz, Ustadzah, 
Bapak Ibu Guru mulai saya masuk TK hingga ke per- 
guruan tinggi, semoga Allah SWT membalas Jannah 
bagi mereka. 

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua saha- 
bat penulis, Titin, Dyas, Amy, Yunis, Aisyah, Fitri, Lastri, 
dan semua sahabat yang telah dihadirkan Allah da- 
lam kehidupan saya, jazakumullah khairan atas semua 
dukungan dan doa, juga kisah-kisah indah bersama 
kalian adalah inspirasi bagi saya. 

Tak lupa untuk para pembaca, seluruh anak muda 
Muslim/Muslimah, saya berharap kepada Allah SWT 
semoga goresan kata ini bisa menjadi inspirasi untuk 
menjadi generasi yang berkepribadian Islam, penuh 
manfaat, dan penuh prestasi. 

Terakhir, jazakumullah ahsanul jaza' untuk semua 
yang telah membantu penulis, menyelesaikan karya ini, 


xv 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Anak Muda "Keren" Akhir Zaman 


semoga Allah SWT menjadikan pertemuan indah bagi 
kita kelak dalam jannah-Nya. 
Aamiin... 


Bumi Allah, 2015 
Hardita Amalia. S.L, M.Pd.I 


wi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Untaian Cinta 
untuk 


Generasi Muda 


PE ANN fr 


Asyhadu alla laha illallah 
wa asyhadu ama muhammadar rasulullah. 
(Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain 
Allah SWT dan saya bersaksi bahwa 
Nabi Muhammad utusan Allah) 


SEGALA PUJI bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam 
semesta, Sang Khalik, pencipta langit dan bumi, 
seluruhnya tunduk patuh dan berharap limpahan rah- 
mat-Nya. Pengampun setiap detik dosa yang dilaku- 
kan hamba-hamba-Nya. Pengabul setiap hajat setiap 
makhluk di bumi maupun langit. Pemberi kemuliaan 
bagi setiap makhluk yang taat dan tunduk kepada 
Allah SWT atas segala perintah-Nya dan ridha dalam 


xvii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Anak Muda "Keren" Akhir Zaman 


menjauhi segala larangan-Nya. Semoga kita semua se- 
lalu mendapat perlindungan kelak di Yaumul Hisab 
dan Allah SWT mengambil nyawa kita dalam kondisi 
khusnul khatimah. 

Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan 
baginda Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik akhir 
zaman, yang telah mengeluarkan segenap makhluk 
dari kejahiliahan sistem thagut menuju kemuliaan Is- 
lam, hingga saat ini. Semoga kelak di hari pertemuan, 
kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. 

Goresan kata dalam buku ini merupakan bentuk 
cinta penulis di hadapan Allah SWT untuk sosok is- 
timewa dalam Islam, dialah generasi muda Muslim. 
Rasanya miris sekali bila saya menyaksikan kondisi 
generasi muda saat ini, meskipun 87960 dari 220 juta 
penduduk di Indonesia adalah Muslim, tetapi hal terse- 
but tidak menjadikan generasi muda menjadi generasi 
Muslim yang membanggakan, generasi yang bang- 
ga akan Islam, generasi yang siap meleburkan masa 
mudanya demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin, 
generasi yang siap melanjutkan martil perubahan di 
tengah-tengah umat yang sedang “sakit”. 

Saat ini, generasi muda Muslim seolah kehilang- 
an jati dirinya. Banyak sekali yang mengikuti (follow) 
dan tegila-gila dengan budaya Barat, mulai dari jenis 


Kili 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


hiburannya, makanannya, dan yang tidak ketinggalan 
fashion! These are the real facts, betapa banyak anak 
muda yang melakukan pergaulan bebas, tidak kenal 
Islam, bahkan menghabiskan masa mudanya dengan 
hal-hal yang jelas-jelas Islam tidak menganjurkan. Dari 
fakta-fakta itulah, buku ini saya persembahkan untuk 
para anak muda Muslim. 

Semoga harapan saya ini menjadi jalan pencerah 
bagi sahabat muda. Banyak yang bilang bahwa uji- 
an menjadi anak muda itu agak berat di kala Allah 
titipkan masa sehat, kesempatan, kegemilangan, dan 
kecerdasan, pastinya pergulatan kebaikan dan keba- 
tilan akan berkecamuk dalam kehidupan anak muda, 
termasuk saya. 

Akan tetapi, mari bersama-sama kita yakin, atas 
izin Allah, kita pasti bisa mengahalaunya dengan mele- 
burkan diri kita untuk mengenal Islam, insya Allah. Yuk, 
kita pilih jalan hidup kita yang terbaik dan membaha- 
giakan dunia akhirat, yakni jalan hidupnya para saha- 
bat muda, jalan hidupnya ashabul kahfi, kalau bukan 
jalan hidup “the Ghuroba', ya penulis sebut jalannya 
anak muda “keren” akhir zaman, bukan anak muda 
biasa, tetapi anak muda yang istimewa, anak muda 
yang insya Allah kelak akan dinaungi Allah SWT pada 
hari Kiamat, anak muda yang berfokus pada Allah SWT, 


Xix 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Anak Muda "Keren" Akhir Zaman 


Rasul, dan perjuangan Islam, ia yang menjadikan diri- 
nya, menjadi sosok 3K: keren agama, keren dunia, dan 
keren akhiratnya. 

Hmm, asyik apa asyik? 

Yuk, bulatkan azzam untuk menjadi anak muda 
“keren” akhir zaman! 


Xxx 


xx 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TANGAN | 


Pengantar 


JALAN MENUJU Sukses... 


Sobat, agar terus termotivasi, mulailah dengan memilih 
satu langkah kecil menuju target kita. Ambillah tindak- 
an untuk membangun momentum kita atas penca- 
paian. Tidak ada langkah yang ke seribu kecuali pasti 
dimulai dari langkah yang pertama. (N. Fagih Syarif H, 
2013) 


Mengambil langkah pertama menuju target dan 
impian kita mungkin hal yang mudah, tetapi untuk te- 
rus melangkah bisa menjadi tantangan tersendiri. Kita 
semua harus meningkatkan motivasi agar kita tetap 
fokus pada target, senantiasa memiliki semangat yang 
membara, dan berkomitmen untuk mengantarkan kita 
pada impian dan harapan. 


xxi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Anak Muda "Keren" Akhir Zaman 


Dalam kesempatan ini, ingatlah dengan hal beri- 
kut: 


ceococ.ococ.oc.ococ.ococ.ucuocuucocucocoucocu 


cococeococeococococ.ocococococ.ocuococurcucuocu 


Setiap pertemuan pertama saat saya membuka 
mentor, saya minta mereka untuk membuat spiritu- 
al komitmen masing-masing dalam bentuk “Proposal 
Hidup” kemudian bersama-sama breakdown menjadi 
program aksi 3 bulan. Masing-masing harus bisa mem- 
buat prestasi atau karya dalam waktu 3 bulan. Prestasi 
apa pun asal bermanfaat bagi sesama dan menjadikan 
kedua orangtuanya bangga, serta pastinya membuat 
Allah SWT ridha dan sayang kepada mereka. 


xxi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengantar 


Sobat, berikut ini ada 8 kunci agar impian dan target 
hidup tercapai: 
1. Susunlah rencana tindakan dengan memba- 
gi target ke dalam bagian kecil yang mudah 
dikelola. 


2. Gunakan “Prinsip Hidup” sebagai acuan dan 
standar untuk mewujudkan impian. 


3. Lakukan perawatan diri dan kesehatan sebagai 
perangkat dasar seumur hidup dengan kebiasa- 
an hidup yang sehat dan teratur. 


4. Kunci untuk menyeimbangkan hidup ialah 
dengan memegang kendali dan bertanggung 
jawab atas kehidupan ini 10096. Lakukan de- 
ngan mengelola waktu. Usahakan untuk selalu 
teratur dan buatlah perencanaan. 


5. Ingatlah keyakinan negatif menjadi hambatan 
dan rintangan langkah kita untuk bergerak 
maju dalam hidup. Untuk itu, hapuskan bisikan 
negatif pada diri sendiri karena pikiran negatif 
sama dengan hasil negatif. 


Xxiii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


